








GOLDEN 
SPOON 


EPISODE 7 


CERITA € GAMBAR HD3 
















APA-APAAN KAU?! 
SEENAKNYA MEMAKAI 
SENDOK ORANG! 
















T, TADI 
BERSINAR KAN?! 
KAYAKNYA 
BERSINAR! 


APA-APAAN INI?! 
BENDA INI JUGA 
BERFUNGSI MESKIPUN 
ORANG LAIN YANG 
MENGGUNAKANNYA?! 





NGGAK, 
TADI SOALNYA 
TANTENYA LUPA 
BAWA SENDOK... 









TAS KAMU JUGA 
JATUH DAN KARENA 
ADA SENDOK JADI... 


TAPI KENAPA TADI 
KAMU MEMANGGILKU 
DENGAN NAMAMU...2 




















SUDAHLAH! 
SU, SUNGCHON 
KAMU PULANG 
SAJA SANA! 





TAEYONG, 
KENAPA KAMU 


TIBA-TIBA BEGITU? 











UDAH! PERGI! 
CEPAT PERGI! 


T, TAEYONG, 
KAMU 
KENAPA~? 


MAAF, TAEYONG! 
AKU TIDAK AKAN 
PAKAI BARANG 
KAMU LAGI-! 








KERIBUTAN 
APA INI? 





SELAMAT 


OH, JUHEE 
ULAGI 
BERKUNJUNG YA. 

























AKUTIDAK TAHU 
APA YANG TERJADI, 
TAPI JANGAN 
MEMBUAT 
KERIBUTAN. 





PADAHAL AKU SUDAH 
BILANG KE KAMU UNTUK 
MENJAGA KETENANGAN 
APA PUN YANG TERJADI. 












KETENANGAN ITU 
PENTING DI MASA DEPAN 
YANG AKAN KAMU 
HADAP... 














POKOKNYA 
MAIN YANG 
TENANG YA. 













ANU... 
TAEYONG. 









MAAF AKU SUDAH 
MEMBUATMU MARAH, 
LAIN KALI AKU TIDAK 
AKAN MENYENTUH 
BARANGMU... 







K, KALAU GITU 
AKU HARI INI 
PULANG DULU 
DEH. 








JU, JUHEE 
KALAU BEGITU 
KITA... 













SAYAJUGA 
MAU PULANG. 















KAMU HARI 
INI SANGAT ANEH 
TAEYONG. 













KAMU JUGA SELALU 
MENDAHULUKAN 
SUNGCHON KALAU 
MEMBUAT JANJI... 





PADAHAL KAMU 
MENGANGGAPNVA SEBAGAI 
TEMAN BAIK SAMPAI SEPERTI 
ITU, TAPI HANYA KARENA 
DIA MEMAKAI SENDOKMU 
SATU KALI SAJA... 






APA...? JADI 
KARENA ITU DIA 
TIDAK CERITA SOAL 

JUHEE PADAKU? 









DARIPADA ITU, 
SI TAEYONG 
MEMIKIRKAN AKU 
SAMPAI SEGITUNYA...? 

















ADA APA? 
KOK NONA JUHEE 
PULANGNYA CEPAT? 





SUNGCHON JUGA 
TADI PERGI SAMBIL 
MENANGIS... 











KAMU 
BERANTEM 
DENGAN 
SUNGCHON? 











BAGAIMANA KITA BISA JADITEMAN YA? 


SOAL ITU SEBAGIAN BESAR 
TIDAK BISA DIJAWAB DENGAN PASTI. 







3 TAHUN LALU 
KELAS 3 SD. 


UWAA, HEBAAAT! 
INI KAMU YANG 
GAMBAR? 





YAH... MUNGKIN 
KARENA AYAHKU 
MEMBUAT HEBAT 
BANGEEET! 








(GI 





т is 
FI, 
= SE 


HANYA SEPERTI ITU 





ENTAH BAGAIMANA 





KITA MENJADI TEMAN. 


2 TAHUN LALU 


KELAS 4 SD. 





KEAHLIAN 
MENGGAMBARKU 
SAMA SEKALI 
TIDAK MENINGKAT. 





ITU KARENA 
KAMU MEMANG 
TIDAK PUNYA BAKAT 
DI BAGIAN ITU. 





BENAR! 
KITA BEGINI 


SAJA! AKU KAN SUKA 


MEMBUAT KOMIK 
on KAMU JAGO 


— π΄ 
py 
A 






AKU YANG MEMBUAT 

CERITANYA DAN KAMU 

YANG MENGGAMBAR 
KOMIKNYA...! 





AKU 
NGGAK AKAN 
MEMBUAT 
KOMIK. 


KENAPA?! 





COBA KAMU LIHAT 
KEHIDUPAN AYAHKU, 
MANA MUNGKIN 
KAMU AKAN BICARA 
SEPERTI ITU. 





AIH- JANGAN 
BEGITULAHI 





HANYA SEPERTI ITU SAJA 
KITA MENJADI TEMAN BAIK. 


TAPI AKHIRNYA 
KAMU MENGAJAKKU 
KE RUMAHMU YA-, 
SEPERTI APA RUMAHMU? 





WAKTU ULANG TAHUN 
JUGA KAMU TIDAK 
MENGUNDANG KE RUMAH, 
KENAPA TIBA-TIBA? 





... DI RUMAHKU TIDAK 
MENGADAKAN.. 


PESTA ULANG 
TAHUN... 








TAPI SESEORANG MEMANG 
TIDAK BISA TAHU 





APAKAH DUA ORANG YANG BERTEMAN... 








SALING MENGANGGAP SEBAGAI 
TEMAN BAIK SATU SAMA LAIN. 





AKU INI 


SAMPAH. 








AKU MENUKAR 
KEHIDUPAN TAEYONG 
YANG SEPERTI ITU! 
AKU TELAH 
MENGAMBILNYA! 








RUMAH LUAS INI 
PA 








KALAU MATI 
AKU PASTI KE 
NERAKA! 













APA YANG 
TERJADI KALAU 
AKU MATI? 










APA ITU 
KEMATIAN? 


NERAKA ITU 
TEMPAT 
SEPERTI APA? 











ВЕКМАВАМИМАВАМ MERESAB 
МАЗОК IB DYLAN KORY NUNC, 


BERSALAH PADA TAEYONG 





САРЦРЕКАЗААМАРЕКАЗААМИИЈ 
ТАМАРА МАМЕМОНШТАМОЈВЕКЗАМАЛАМ 





DAN TIBA-TIBA 


H KEMATIAN 
Min У 
“e 


NERAKA 


KEGELAPAN YANG SAMAR-SAMAR 
MENGUASAI KEPALAKU. 


DALAM SESAAT, 
BERBAGAI PIKIRAN-PIKIRAN... 





BEGITU AIR MATAKU BERHENTI MENGALIR 
DAN AKU MULAI TERSADAR, 


SUNYI 


DINGIN 





LALU PIKIRAN YANG MUNCUL 
DALAM KEPALAKU ADALAH 








TAEYONG TIDAK BOLEH 
MEMAKAI SENDOK EMAS ITU 
DUA KALILAGI...! 


TI Г “A 


Ka 


SAMA SEKALI 
TIDAK BOLEH! 











AKU INI BENAR-BENAR 


SAMPAH... 





D - 56 


== 
sensama | 


